v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humasjmta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 10 Nopember 2013/06 Muharram 1435 Brosur No. : 1673/1713/IA 



Islam Agama Tauhid (ke-54) 

Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (4) 


8. Ar-Rouuf (Maha Pengasih, Penyayang, Penyantun) 



<&! J' J JJI 



Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang 
ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia 
menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada Manusia. [QS. Al-Hajj : 65] 



Jj O } O } r o ^ . 

l ) y^ y) j 

s' s' 



^ x * 



^ J» /O O Jj O fo ^ O ^S „ . O . / 

J* O si (5 j' j* (A jl ^ 

S' 


O JJ O $0 


s' s' 


s' 


s' 




Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu 
supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah 
mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (8) 


Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan 




sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang 
terhadapmu. (9) Al-Hadiid : 8-9] 





Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan 
(dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; la ingin kalau 
kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan Allah sangat Penyayang 
kepada hamba-hamba-Nya. [QS. Ali 'Imraan : 30] 

x 0 a xx X 0 x O x 

^ ^ O. r . x , V» O $ - - 

J 





>5 x x >5 >5 O A ' 

. x O # O » x # O i x . x O x ^ ♦ i xx ^ O ♦ . x O # O ^ » 

J (o)JjiSu j j pO 


^ X i X X Ox ^ X X 

O » I x * . O / * . . ♦ . , O xx O >5 x O x x O x O >5 O >5 x O 

(* — 5 ^ Ji j 0)0^^" j 

x 


>5x0 






X 


xO 


x 


c 4 


J 




X 


x 0 


X 



X 


J 


JllJI 


X 


J 


x 0 

j^j 


X 


X 


A- 1 :J>JI 


Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang 
nyata. (4) 

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) 
yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebagian nya kamu 
makan. (5) 

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu 
membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat 
penggembalaan. (6) 

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 
2 



memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, (7) 

dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keledai, agar kamu 
menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa 
yang kamu tidak mengetahuinya. (8) [QS. An-Nahl : 4-8] 



/ / / ^ X 0 ^ ^ 0 / / 0 

0. 0 f f 0 X , 0/ 0 f .#x f . >*>*xfxO i x o . M f 

j' ^ ^ ^ — u*- ^ j' p-fc 

a 

0 / ^ ^ / 0 
*x 0 X 0 0 >S 0 > X # 0 I ^ X 0 # 0 f ♦ f £ X 

4 j' ^ ^ ^^4 



tv-tt 


. XX X . ^ X fl 

^0^i^#0x»0 ^x . # ♦ ^ x x 

: cM' ^ c^j^j 


Dengan keterangan-keterangan (mujizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 
kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang 
telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, (44) 


maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman 
(dari bencana) ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau 
datangnya adzab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari, (45) 


atau Allah mengadzab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali- 
kali mereka tidak dapat menolak (adzab itu), (46) 


atau Allah mengadzab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). 
Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
(47) [QS. An-Nahl : 44-47] 




^ ^ X 

j! j 


i/ o X X 




J J 



3 



y *-n 


Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang 
pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui. (19) 


Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 
semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan 
ditimpa adzab yang besar). (20) [QS. An-Nuur : 1 9-20] 

* \ \ / O * / 

♦ O X Jj . y / O / / O # / O O X O X J*> X X 

4W) j C4W' O w? y £ py ^Lji ^y j 




y 




Y * V 


Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari 
keridlaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. [QS. 
Al-Baqarah : 207] 



f / / 


0 y » 0 / 


X 0 



CLolS 0\ J JS* 4-4 ^ UJ—jJ' y 


^ I ^0^ 0 J* 


0 f & f MO 


& s 


z ^ ^ A / / ^ / 

i i . . 0 ^ x x 0 x 0 >4 ^ ^ i''' J* i / / x 0 ♦ » l x 

y\lj\j l)I Cj^Sol^jl aJJI l)o L* j C^All ^jJjI 


y y 



Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil 
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak 
menetapkan qiblat yang menjadi qiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
membelot. Dan sungguh (pemindahan qiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia- 
nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada manusia. [QS. Al-Baqarah : 143] 


4 



s' 

s' U ♦ » . i ^ i ^ ^ ^ i ^ \ ^ * * i | ^ S' W . U ~ / / W ♦ » . ^ 

U^' ^Lpv J ^ j^' OJj* j* 'j^U j 

X 


/ 




J* J* 


♦ 0 f 0 0 


0 S' 0 


* & 
o r/ / o • », / 


irt t£ f£i ^joj ->u il> ‘j jikj rj oii.yi tfjiZ. 




** 


S' 

y o s' . 4 / 


r° 






1« 0 £ 1* ♦ 0 X 


) 


: y^' -(^TJ 


Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka 
berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang 
telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". [QS. Al- 
Hasyr : 1 0] 


9. At-Tawwaab (Maha Penerima Taubat) 



s' s' s' s' s' s' s' s' 


(T)J~a , Jl d\ t y, VI i)l V iJ^aJl i Si 



s' 




li*Ji jj jSs> 


s' 



r-\ -.J*y\ 

Haa mi i m ( 1 ) 

Diturunkan Kitab ini (Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Mengetahui, (2) 


Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya; Yang 
mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya 
kepada-Nya lah kembali (semua makhluq). (3) [QS. Al-Mu'min : 1 -3] 

} / Q } 0 * 

O'' , Is' , / . X 0 . 'J* s' f , / X > 0 s' s' s' 0, 0 / 0 . > / . A / \ 

*>15^ j Sr jj J CJl -1 ^d\j lli i J 




. z' V'' . S 0 > S & 

0 SS S S M z-0 f 0 f . 0 sS » x S 2 / 0 't 

( rn \>r Jl j 

^ ^ ^ 


5 



t 0 £ * $ $ » X } $ 0^ S S s'? I ^ ^ O } / 

(fVW-jJI v'j 3 ' 4JI ^b» cuJT <Uj J, (O 


Jb 


rv-ro :s ^ji 


Dan Kam/ berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan 
makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang 
kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu 
termasuk orang-orang yang dhalim. (35) 


Lalu keduanya digelincirkan oleh syaithan dari surga itu dan dikeluarkan dari 
keadaan semula, dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi 
musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan 
kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (36) 


Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah 
menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. (37) [QS. Al-Baqarah : 35-37] 









Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, 
sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah 
menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan 
yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu 
pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. 
[QS. Al-Baqarah : 54] 




6 



n •- 


V 


Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah 
Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila’nati 
Allah dan dila’nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela’nati, (159) 

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan 
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya 
dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (160) [QS. Al- 
Bagarah : 159-160] 










Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu 
menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa 
jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (12) [QS, Al-Hujuraat : 12] 



^ * t-\ *r (\ 



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. 


1 



Sesungguhnya do ’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103) 


Tidakkah mereka mengetahui , bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- 
hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang? (104) [QS. At-Taubah : 103-104] 


X O 




A 


^ o * tl t \ f I tl tl I 

j 3 J* 


4 O 


S' X 


y 


y y 

a / . ** * ^ . C 

O f OjJ O . f °|** # O X X ^ 0x0 .. x 0 ^ . 

& y p.3t 2\s L» yj j* o j 






0 . > X 0 ♦ f . Ifi ^ o £ ^ ♦ o ^ o 0 0 , X 

4 11 j (' 'vw-j — f-w 

/ / / 




^ 0 SJJ ^ ♦ 0 ^ 0 


V, 0 0 , X 


0 0 |/ 0 _ 4 / X 0 X 


w u j p' 


. ^ o y y y 

} 0.4. ^ 0 , X 0 ..X 










^ 151 ^S- 

X 

x 0 «5 0 x ax ^ x 

70 i, x 0 ^ ^ 0 

\ * ♦ ♦ 


I^Ip L. u p cOl V ^ &JC. \ ji lyfe} 


* 0 4 u * > ^ 




Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan 
orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati 
segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat 
mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
mereka, (117) 

dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, 
hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas 
dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka 
telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan 
kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap 
dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi 
Maha Penyayang. (1 18) [QS. At-Taubah : 117-118] 

Bersambung 


8 



